Wd. Redactie
TJIA DJOETJIAT, CORPHAR
dan N. NESCIO.
Segala karangan dan chabar2
djalamatkan kepada
Red, KENG HWA POO Manado
Permintaan berlangganan dan
advertentie serta pembajaran
nja haroes sampaikan pada
Handelsdr. LIEM OEI TIONG
& Co., Manado Tel. No. 43


Soerat chabar dan Advertentie diterbitkan sahan hari Sabtoe ketjoeali hari Raja
PENTJETAK DAN PENERBIT
S. H. LIEM - Manado (Handelsdrukkerij Liem Oei Tiong & Co).


HARGA LANGGANAN
Boeat Hindia 3 boelan F 1.50
Loear Hindia 6
F 5.-
3
Tiada boleh berlangganan
koerang dari 3 boelan.
Bajaran lebih doeloe.
HARGA ADVERTENTIE
Boeat 1 sampai 10 perkataan
0.50. Sekoerang2nja f 1.—
sekali tempatkan.
Berlangganan lain harga.


Agenten voor NED. INDIE, Publiciteitskantoor „DE GLOBE“ Kali Besar Oost 18, Btvia
Agent di- Europa: PUBLICITEITSKANTOOR „DE GLOBE“ N. Z. Kolk 19 Amsterdam.
N.V. Ned. Ind. Advertentiebureau en Uitgevers Mij A. DE LA MAR Azn. Koningsplein N. 22 Batavia C.


Tida ada satoe roepa ba¬
rang jang lebi baek dari
minjak olijf boeat keseha¬
tan dan ketjantikan Njonja


Kaloe begitoe saia soeda pilih
barang jang baek sekali
doktor, sebab saia pake saboen
PALMOLIVE jang mengan¬
doeng minjak olijf


PALMOLIVE jang baroe
dan diperbaekin ada saboen
jang mengandoeng minjak
olijl. Tentoe Njonjah. Njonjah
Zada bener sekali, sebab
saboen PALMOLIVE dibikin
dari minjak olijf dan laen¬
laen minjak tetaneman jang
bersih. Dari itoe saia sela¬
manja poedjiken saboen
PALMOLIVE boeat moeka
boeat mandi dan
tiap-tiap kali
Tida
boeat tjoetji
mengandoeng
ramboet.
gemoek
binatang.
HARGA Ketjil 2½ ct., sedeng 5 ct., besar
E


DASAR-DASAR KESELA¬
MATAN DOENIA.
Inggeris-Amerika-serikat.
Sepakat membasmi nazi.
PERTEMOEAN antara Churchill dan Roosevelt jang
dikira-kirakan berlakoenja itoe ternjata telah berlang¬
soeng. Dalam moesjawaratan antara kedoea pembesar itoe
jang masing2 ada diiringi oleh penasehat2nja, telah di
sepakati pembasmian nazisme atau lebih tegas „hitleris¬
me" sampai diakarnja goena keselamatan doenia. Didje
laskan dan ditetapkan dasar2 politiek kedoeanja jang
mendjadi basis bekerdja sama-sama dalam memoesnakan
nazi itoe, sebagai berikoet:
Kedoea negeri itoe tidak bermaksoedkan meloeaskan
daerah atau lain2 perloeasan dan djoega tidak meng¬
hendaki perobahan2 territoriaal, jang tidak bersetoe¬
djoean dengan kemaoean sendiri jang dinjatakan da¬
lam kebebasan oleh bangsa atau rakjat jang tersang¬
koet. Dihormati hak dari masing2 bangsa pada menen¬
toekan soesoenan pemerintahan dalam mana ia soeka
hidoep, bagitoepoen dikehendakinja soepaja negeri2
jang kena dirampas itoe dikembalikan hak dipertoean
dan kemerdekaannja. Dengan menghormati kewadjib¬
an2 dari masing2 bangsa, maka diichtiarkan bertam
bahnja kesentosaan bersama dibawah djandji2 jang
sama bagi semoea negeri, ketjil-besar, menang-kalah
serta diboekakan pintoe oentoek semoeanja oentoek
berdagang dan dapatkan bahan2 didoenia jang perloe
bagi kemakmoeran ekonomi masing2 negeri.
Bekerdja sama-sama jang lengkap diantara semoea
bangsa atas lapangan ekonomi dengan maksoed oentoek
dapatkan djandji2 pekerdjaan jang lebih baik serta
kemadjoean ekonomi dan ketentraman sosial, adalah
kehendak kedoeanja jang mengharapkan djoega, se¬
soedah moesnanja tindasan nazi akan terlihat damai
jang memberikan bagi semoea bangsa kesentosaan
boeat hidoep dalam batasnja masing2 jang memberi¬
kan kepastian, bahwa setiap manoesia dapat hidoep
menoeroet kehendaknja serta terloepoet dari ketakoe
tan atau laratan, perdamaian mana haroes memberikan
kesempatan pada manoesia dengan leloeasa mengha¬
roengi semoedra dengan tidak dirintangi.
Pada achirnja Inggeris-Amerika merasakan, bahwa se¬
moea negeri didoenia, baik lantaran sebab2 jang njata
baik lantaran angan2 bathinnja, haroes datang pada
penghentiannja pengoenaan kekerasan
Sekianlah ringkasan isi djandji Amerika-serikat/Ingge
ris itoe sebagaimana itoe disepakati diantara Roosevelt
dan Churchill, masing2 atas nama negerinja.
Dasar politiek doea pembela demokrasi ini, sekiranja
dapat diwoedjoedkan, kelak dapat diharapkan membawa
keselamatan doenia. Maksoed teroetama dan pertama da¬
ri ichtiar kedoea demokraten besar itoe adalah membas¬
mi „nazi", jang pada dawasa ini sedang meradjalela di¬
daratan benoea Eropah dan mengantjam keselamatan se¬
loeroeh doenia. Dimoesnakannja kekoeasaan Hitler, de¬
ngan sendirinja membawa kelepasan bagi negeri2 jang
sekarang digenggam dengan kekerasan, sesoedah diper¬
kosa hak-hak dan kemerdekaannja oleh nazi-Djerman
Pemoesnaan koeasa nazi berdasarkan politiek sebagai
mana diterangkan diatas itoe jang dalam maknanja
bersendikan „zelfbeschikingsrecht der volkeren" (hak
menentoekan nasib sendiri bagi bangsa2), sebagaimant
disembojankan oleh Wilson itoe. Imperialisme oleh kare
nanja akan disingkirkan, ketamahaan serta kelobaan
akan tertjegah dan hak dipertoean (kedaulatan) sema¬
sing bangsa jang pada dewasa ini kena dirampas dar;
padanja akan dikembalikan padanja. Choesoesnja tentoe
dimaksoedkan disini bangsa2 jang sekarang ini kehila
ngan kemerdekaan dan hak dipertoeannja lantaran keke¬
rasan dan keganasan nazi serta kawan2nja itoe, akan te¬
tapi pada oemoemnja dimaksoedkan oleh Roosevelt dar
Churchill, tentoe djoega bangsa2 itoe, jang sekarang ini
dengan tidak bersetoedjoean dengan kemaoeannja sen¬
diri, berada dalam keadaan tidak merdeka, sebab tidak
dalam kebebasan pada menentoekan sendiri soesoenan
pemerintahan dalam mana ia soeka hidoep. Bagi semasing
bangsa jang pada dewasa ini berada dalam keadaan jang
tidak bersetoedjoean dengan kemaoeannja sendiri, maka
dasar2 politiek jang dianoet oleh Roosevelt dan Churchil,
itoe adalah berita kegirangan jang membesarkan peng¬
harapan, serta menebalkan iman akan kemenangan de
mocraten dalam perdjoangan bereboetan kebebasan doe
nia jang sedang berkobar2 sekarang ini. Moedah2an ber¬
achirnja nazi kelak akan berarti djoega berachirnja ika
tan jang mendjadikan masih bagitoe banjak bangsa di
moeka boemi ini pada dewasa ini tidak dalam kebebasan
dapat menetapkan nasibnja sendiri sebagaimana dikehen¬
dakinja! (C)


ROEPA
BOEPA KABAE
POHON2 JANG MEMBAHAJAKAN.
Baiklah ditebang
Kedjadian pada minggoe laloe, dimana satoe roemah
mendjadi korban pohon kelapa jang toembang oleh angir
keras, baiklah diambil sebagai tjerminan agar soepaja
teroelangnja ketjelakaan sematjamnja bisa ditjegah. Ki¬
ta sama tahoe, kota kediaman kita semendjak beberapa
tempo mempoenjai penerangan listrik. Soedah pernah ke
djadian (di Sario) bahwa kawat listrik terpoetoes ditim
pah daoen kelapa sehingga mengambil korban seorang
anak. Pada permoelaan angin Selatan tahoen ini moelai
tioep, satoe pohon kelapa di Singkil telah roeboeh, me
nimpah kawat listrik sehingga beberapa tiangnja roeboeh
dan miring. Oentoeng sadja kedjadian itoe diwaktoe siang
sehingga tidak membawa ketjelakaan sebab pihak mas
kapai listrik dengan lantas mengambil tindakan seper¬
loenja. Boekan moestahil diwaktoe malam bisa kedjadian
bahwa kawat listrik ketimpa pohon dan dalam hal itoe
hanjak kemoengkinan ada korbannja. Pada mentjegah
edapat moengkin ketjelakaan2 sematjam ini kita per¬
timbangkan kepada jang berwadjib dikota ini soepaja di
lakoekan pemeriksaan dengan teliti, dimanakah terdapat
pohon2 jang moengkin membahajakan-, misalnja menim
pa kawat listrik, menindih roemah disnja-, dan pohon2
sebagitoe baiklah ditebang. Pada jang poenja dikasihkan
ichtiar melakoekan penebangannja, dan djika tidak di¬
boeatnja, oleh jang berwadjib (misalnja dienst gemeente
jang tersangkoet) dilakoekan penebangan itoe atas be¬
andja jang poenja atau djika ia koerang mampoe, atai
belandja negeri. Baiklah diichtiarkan tertjegahnja ketje¬
lakaan dari pada nanti menoetoep parigi, sesoedah anak


sapi mati lemas dalamnja
Bahwa disegala plosok kota ini ada terdapat BANJAK
pohon2 jang, bila roeboeh sangat membahajakan sekitar¬
nja, itoe rasanja tidak oesah dikatakan lagi, sebab se¬
masing orang jang pernah melihat2 keliling dapat me¬
mastikannja. Harap hal diatas ini mendapat perhatian
seperloenja dari jang wadjib memperhatikannja.


HARI TAHOEN SERI BAGINDA RATOE.
Menoeroet chabar jang kami terima pada waktoe pe¬
rajaan hari tahoen Seri Baginda Ratoe, ja'ni pada tang¬
gal 1 September jang akan datang ini, akan diadakan
barisan serdadoe disegala tempat, jang tjoekoep mem¬
poenjai kekoeatan tentera.
Djoega tentera kawal kota dan kawal loear kota akan
toeroet serta, sedangkan ada djoega kemoengkinan bagi
vrijwillige oefencorps mengambil bahagian dalam barisan
itoe. Penembakan meriam seperti jang lazim dilakoekan
doeloe, sebagai tanda penghormatan tidak akan dilang¬
soengkan, sedangkan pesta-pesta oentoek kaoem militer
djoega tidak akan diadakan.
KENAKALAN DJAHAT.
Jang melakoekannja dihoekoem berat.
Di Loempias, pada beberapa tempo laloe, disatoe ma¬
lam beberapa anak moeda sedang berdjalan-djalan makan
angin. Disatoe tempat mereka liwati kawat talipon jang
terdapat diatas djalan. Seorang antaranja setjara main2
telah menanjakan pada lain pemoeda, apakah ia ini be¬
rani memotong kawat talipon itoe. Dengan tidak pikin
pandjang, dikatakan pemoeda itoe laloe memandjat tiang
talipon dan dengan sabelnja ia potong kawat itoe. Sekian
ditjeriterakan pada kita.


De Resident van Manado maakt bekend, dat op Maan¬
dag den 1sten September a.s. ten 10 uur v.m. ten Resi
dentshuize gelegenheid zal worden gegeven tot het aan
bieden van gelukwenschen en betuigingen van eerbied
hulde en trouw aan Hare Majesteit de Koningin.
Kleeding: Zwart, groot ambtscostuum of groot tenue.
Zij, die bij het openbaar gehoor tegenwoordig wen¬
schen te zijn, worden verzocht om 9 uur 45 v.m. aan¬
wezig te zijn.


Pemotongan kawat talipon itoe tentoe sadja diketa
hoei oleh jang berwadjib. Jang melakoekannja ditjari dan
diketemoekan djoega. Laloe diperhadapkan dimoeka ha¬
kim. Dan si pemoeda jang nakal itoe digandjari hoekoe
man...... 20 tahoen pendjara. Sementara iboenja dapat
tiga tahoen, sebab menoetoerkan keterangan jang diang¬
gap tidak tjotjok dengan hal jang sebenarnja. Apakah
betoel hoekoeman itoe bagitoe beratnja, taklah kita dapat
memestikannja. Tjoema sekiranja betoel bagitoe, rasa
kita, kenakanlah itoe soenggoeh tidak terkira bagitoe
berat dalam akibatnja bagi jang tersangkoet. Penghoe
koeman ini hendaklah bagi pemoeda2 nakal didjadikan
peringatan, sebab memang sering terdjadi kenakalan2
jang meliwati batas dan lebih mirip pada kedjahatar
Kedjadian di Loempias itoe agaknja melebihi kenakalan
dan telah dianggap sebagai kedjahatan jang disengadja¬
kan, melihat beratnja hoekoeman jang didjatoehkan pada
jang melakoekannja itoe. Dimoesim perang sebagai se¬
karang memang pemoetoesan talipon-tidak perdoeli de¬
ngan maksoed djahat atau setjara kenakalan sadja-sa¬
ngat membahajakan, sebab itoe jang melakoekannja ter¬
antjam hoekoeman berat sekali, seperti njata diatas ini
Baiklah pemoeda2 jang dojan melakoekan kenakalan in
jafkan ini!
HARGA COPRA NAIK
Dengan 20 sen per 100 kilo.
Moelai 16 Augustus 1941 Coprafonds telah menaikkan
harga pembeliannja boeat copra. Semendjak hari itoe
harga copra per 100 Kg. ditempat2 terseboet dibawah ini
djadinja ada:
Minahasa, Bol. Mongondou sampai digarisan Noeang


an-Kwandang


F. M. (Mixed.


2,60


F. M. S. (sundried)


3,05


idem 5% ketjewa


3,15


Sangir-besar dan Talaoed;


F. M. (mixed)


2,15


F. M. S. (sundried)


2,60


idem 5% ketjewa


2,70


Siaoe-Tagoelandang


F. M. (Mixed)


2,25


F.
M. S. (sundried


2,70


2.80
dem 5% ketjewa
Tominibocht dan pesisir Barat:


F. M. (Mixed)


2,05


F. M. S. (sundried


2,50


idem 5% ketjewa


2,60


Tempo hari soedah kita wartakar


tang pendjoealar
ter


copra oleh Coprafonds jang dikatakan
memberikan laba
pernaikan harga
oemajan bagi fonds itoe. Njata dari
diatas ini, bahwa Coprafonds betoel djoega telah mem¬
poenjai kesempatan menaikkan harga pembeliannja, ha¬
mana dimoengkinkan oleh laba jang didapat itoe. Politiek
arga ini soedah jang sebaiknja, sebab rakjat penghasi
copra mendapat bahagian dari laba atas copranja itoe


DARI ZUID - MANADC


KENG HWA POO


Toean
ONG IEN BI


Kassier dari Bank, ada dji
toean roemah jang baik
JA)
boedi, sebab..
ia selamanja menjoegoehkan


ljalan. Oentoeng sekarang moesim panas. Setiba kita di¬
ana, kita melihat belastingmantri S. dan P. sementara
melakoekan beslag bagi mereka jang berhoetang ver
keersbelasting (padjak djalan) 1940
Konon ada jang masih menoenggak f 4.20, empat ekor
sapinja lantas dibeslag dan kalau tiada dibajar lantas di
elang! Mengingat waktoe jang sesoekar ini apakah ke¬
ala kampong disitoe tidak boleh mengambil lain djalar
goena meringankan tanggoengan rajat disitoe?
Tentang keroesakkan djalan terseboet baiklah wakil2
di M.R. soeka memperhatikannja
Kamp. Bandjer minta Hm. toea sendiri.


Awas lidah2!
Beberapa hari jl. politie telah membawa seorang toea
bernama W. dari kamp. Baroe Tikala, konon lantaran ga¬
ra2nja tjeritera perang. Oentoeng ia mendapat kelepasar
karena katanja tidak mengatakan lebih dari apa jang
terlarang dan hanja bersenda-goerau sadja. Ini mendjad
satoe peringatan. Dikampong2 memang orang kampong
banjak tjeritera ini itoe dan menakoet2kan sesama pedoe¬
doek dengan kabar tiada benar, pada hal mereka tidak
ahoe menjiarkan kabar bohong ada terantjam hoekoe
man berat. Kalau tidak tahoe apa2 baik diam. Djadi awas
lidah2.


Djalan Koka roesak.
Hari Selasa jl. berhoeboeng dengan sesoeatoe oeroe¬
san, penoelis berada dinegeri Koka. Kita melaloei soeatoe
djalan jang boekan alang-kepalang roesaknja, walaupoen
berpedati. Djalan jang moelai sadja dari Teling teroe¬
berlobang-lobang memberi kita soeatoe kesan bahwa dja¬
lan terseboet tiada dipelihara oleh Minahasa-raad. Kita
poedji ketabahan hati pedoedoek disana menoeroenkan
hasil penghidoepan mereka ke Manado melaloei djalan
terseboet. Kata mereka, kalau moesim hoedjan, boekan
main siksanja; ada lain roda sampai hantjoer ditengah


Manoeroet warta jang kita terima, oleh pedoedoel
kamp. Bandjer (Tikala) telah dimasoekkan permohonan
pada jang berwadjib atasan disini, soepaja dikampong
terseboet diberikan satoe Hm. toea sendiri, terpisah dar
negeri Tikala. Terkaboel tidaknja permohonan mereka
beloem diketahoei. Beberapa keterangan jang kita dapat
dari pedoedoek disitoe, banjak djoega jang tiada menje¬
toedjoei maksoed terseboet berhoeboeng hal2 jang baka
membawa kesoesahan, terlebih-lebih banjak diantara pe¬
loedoek disitoe adalah sebagai orang asing sadja (dus
boeat sementara)


Merombak hoetan negeri oentoek
perkeboenan mendapat denda berat.
Pada tgl. 26 Juli jl. magistraat Manado telah meme¬
riksa perkaranja dari orang2 dari negeri Sawangan, di
dakwa oleh hoekoem toeanja lantaran merombak hoetar
egeri oentoek perkeboenan tentoe zonder keloeasannja
Dleh pelanggaran itoe mereka 8 orang telah mendapat
hoekoeman denda f 25.- dan f 15.- subsidiar 50 dan 30
hari pendjara
Mereka lantas memadjoekan gratie, tetapi walaupoen
begitoe konon mereka soedah ditahan diroemah poetih.
Satoe hal jang sedikit aneh kata kabar jaitoe mereka
jang dihoekoem semoeanja penganoet K.G.P.M. dan jang
lain antaranja adameweteng dan kepala djaga jang toe
roet merombak hoetan itoe tidak dihadapkan sama2
Ada apa dinegeri Sawangan
Injector


AMBTENAREN HINDIA,
Dipekerdjakan di London.
Dengan Gouvernementsbesluit tanggal 1 Augustus
diperintahkan kepada orang2 jang terseboet dibawah ini
berangkat selekas-lekasnja ke San Francisco dan dari sa¬
na ke London, oentoek melakoekan pekerdjaan pada Mi¬
nister Djadjahan sampai tiba masanja mereka itoe men¬
dapat perintah oentoek itoe.
Orang-orang itoe ialah:
Mr. P.G. Jansen, Adjunct-REFERENDARIS pada Depar
tement Justitie 
Mr. H.J. Venselaar, Redacteur pada Kantoor voor Reis
vezen
Mr. O.A. Gobius, Adjunct-Referendaris pada Departemen
Economische Zaken;
Mr. J.G. Kist, Referendaris pada Secretarie Stadsgemeen¬
te Batavia, jang moelai hari ia berangkat ke Inggeris
dipekerdjakan pada Pemerintah;
J.J.W. Klein, Referendaris 2e. klasse pada Secretarie
Stadsgemeente Soerabaja, jang moelai hari ia berangkat
ke Inggeris dipekerdjakan pada Pemerintah.


JAPOO


HET PRINS BERNARD-SPITFIREFONDS (MOMEN
WERPERS), IN REKENING-COURANT MET DE JA¬
VASCHE BANK TE MENADO, OVER HET TIJD-
VAK 1 JULI 1941 t/m 9 AUGUSTUS 1941.


Datum
Omschrijving


Mutaties


1/7


Saldo


Credit
Debet


1/7



Bijdr. via Majoor v/Toulour


10.41


3/7


Overboeking v/d N.I. Handels


bank v/r. Ond. afd. Kas Poso


1265.44


5/7


Overmaking saldo naar Ba¬


tavia


1280.35


8/7


Stg. Plaatselijk Comité te


Manado


645.92


10/7


Stg. Mevr. Hoekstra - van


Rhijn, z/opbr. collecte Anjer¬
bloemer


225.70


11/7


Terugboeking stortingen dd.:


15/7


15/7
18/7
18/7


29/7
31/7
2/8
2/8


7/8


7/8


9/8





f
9-5-1941
71,25
573,08
28-5-1941
7 -6-1941
741.53
70,20
*
door de A.V.B. v/r var
de Gep. Mil.
Stg. K. St. Que, z/opbr.vendu¬
tie alluminium-pannen
Hr. J. J. Boon
Bijdr. Hr. L. Andes
Stg. v/h. plaatselijk Comité
Spitfirefonds
Terugboeking storting dd.
25 Juni 1941 door A.V.B.
v/r Gep. Militairen
381.60
Bijdr. v/Societeit Minahassa
Bijdr. via Majoor v/Toulour
»
Bijdr. pers. Zwavelonderne¬
ming Minahassa
Bijdr. via Volksbank Tonsea
69.15
f
5.—
Bijdr. via A.V.B.

Stg. Comité Spitfirefonds
Manado
waaronder storting ineens
van Dr. N. Bessem
Terugboeking stg. dd. 26 Juni
1941 door de A.V.B. v/r
Gepens. Militairen
70.85
Overmaking saldo naar Ba¬
tavia t/g. Pr. Bernhard Spit¬
firefonds, aldaar
732.97
S.E. & O.
Manado, 9 Augustus 1941
DE AGENT VAN DE JAVASCHE BANK
(w.g) D. Nauta.


5.50
261.68


38.12
13.29
78.08


74.15


456.51


100.—


lanfaron:
Asabaf


TIDA MEROESAKKAN
DJANTOENG/


(ASpRO Indafan
Oeraf mala
Panasnja mofohari
Penjakif lama
dan lain2matjam poela penjakit kepala


BLET 2


MENCOESIR IA DIDAIAM SEJO ME


Keringanan jang dikasihkan oleh „ASPRO" terhadap
roepa' penjakit kepala, soenggoeh adjaib sekali. la
menoeloeng sesoeatoe orang, toea dan moeda dan
menjegah rasa sakit dan tida enak badan didalam
beriboe-riboe roemah tangga. „ASPRO" memeliha¬
rakan toean sewaktoe-waktoe terhadap rasa sakit,
kebingoengan, sakit kepala, lekas marah2, entjok,
influenza dan pilek. „ASPRO" tida meroesakkan
djantoeng, tida menggoda pantjernahan dan tida
memaboekkan. Pakerdjaännja jang menjelamatkan
itoe, ada sangat aman dan lemboet. „ASPRO“
bisa di telan sembarang waktoe dan didalam
keadaän bagaimana sadja. Maka itoe „ASPRO
ada mendjadi satoe obat penoeloeng jang
besar sekali faedahnja boeat tiap2 orang. Sedialah satoe doos
boeat di waktoe ada kasoesahan.
„ASPRO" TIDA MENDJADKAN APA' DIDALAM PEROET
PERHATIKAN boengkoesannia
„ASPRO" jang gampang sekali. Tiap2 tablet
NN
terboengkoes sendiri. Toean bisa faroeh be¬
berapa tablei didalam kantong dengan ter¬
boengkoes baik.


Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh didjoeal semoea¬
tokoetoko dan waroeng-waroeng dengan t ada memakai licentie.


DIBIKIN HANJA DARI TOENBOEHTOENBOEHAN
MENGANDOENG BANJAK VITAMINE A DAN D


EEDANEIELLIEENIAAADNLEEEALN



IMPORTDEVIEZENCOMMISSIES
Menjamboeng kabar tentang empat „Importcommis¬
sie" jang baroe didirikan di Betawi, Semarang, Soerabaja
dan Medan, jang berkewadjiban memberi advies kepada
Departement Economische Zaken tentang hal menjedia
kan devies boeat import barang2, perloe kami peringat¬


kan sekali lagi kepada orang jang berkepentingan, bah
wa mereka itoe boleh berhoeboengan dengan komisi2 ter¬
seboet apabila perloe keterangan2 atau hendak memadjoe¬
kan keberatan2. Soepaja moedah, dibawah ini kami te¬
rakan rakan ressort berbagai-bagai Importdeviezencom
missie itoe serta adres secretariaatnja.
Importdeviezencommissie Batavia. Komisi ini bekerdj
boeat provincie Djawa Barat dan residentie2 Palembang
Riouw dan daerah ta'loeknja, Djambi, Benkoelen, resi
dentie Lampoeng, Bangka dan Billiton dan afdeeling Bor¬
neo Barat.
Secretariaatnja bertempat pada Handelsvereeniging
„Batavia", Binnen Nieuwpoortstraat 11, Batavia.
Importdeviezencommissie Semarang. Komisi ini bekerdja


boeat provincie Djawa Tengah dan goebernemen Jogja¬
karta dan Soerakarta.
Secretariaatnja bertempat pada Handelsvereeniging
„Semarang", Heerenstraat 1, Semarang.
Importdeviezencommissie Soerabaja. Komisi ini bekerdja
boeat provincie Djawa Timoer, goebernemen Timoer Be¬
sar dan residentie afdeeling Borneo Timoer dan Selatan.
Selcretariaatnja bertempat pada Handelsvereeniging
„Soerabaja", Tempelstraat 30, Soerabaja.
Importdeviezencommissie Medan. Komisi ini bekerdja boe¬
at residentit Soematra Timoer, Atjeh dan Daerah Ta'loek
nja, Tapanoeli dan Soematera Barat.
Secretariaatnja bertempat pada Handelsvereeniging
„Medan", Kesawan 91 di Medan.


KENG HWA POO


Anak2 jang koeat
meroepakan
E
satoe ra'jat jang koeati


Inilah jang kita perloe sekanang: orang
koeat dan sehat jang dapat mereboet
kedoedoekan jang patoet di doedoeki
olehnja di dalam kehidoepan. Bantoelah
soepaja ia dapat mentjapai keberoentoe¬
ngan jang gilang goemilang di kemoedian
hari. Kasilah baji makan Glaxo, soepaja
la djadi kekar dan sehat. Glaxo sama
djoega dengan air tété iboe dan mengan¬
doeng extra vitamine D, calcium dan
wadja. Semoeg
dzat2 jang badan
IE
o8
sangat perloe.


TOKO KANEKO MANADO.



BOEOL DAN SEKITARNJA
(oleh Pena Mas),
Tamoe agoeng mengoendjoengi Leok-Boeol
Pada tanggal 10-8-'41 telah mengoendjoengi Leok iboe
onderafd. Boeol, Bangsawan Padoeka toean Resident ba¬
roe serta dengan lain2 autoriteiten. Dari Pelaboehan de
kat boom Leok, terdirilah Arkoes2 motobo2 beroembai2
serta dengan perhiasannja jll, dimana tampak pada bhg
jang dimoeka sekali toelisan jang besar „Selamat datang
Dari pintoe masoek jang meroepakan pintoe gerbang
tamoe Agoeng serta pengiring Beliau sesoedah disamboet
dengan oepatjara jang lengkap, laloe kekantor keradja
an, ke-Controleurswoning, langsoeng keistana P. Radja
Boeol. Muziek dari Boven dan Onderbouw Vervolgschoo
Boeol memperdengarkan lagoe Wilhelmus dil-nja. Pida¬
to2 dari ahli bitjara terdengar bertoeroet2
Penjerahan Bintang Mas Besar.
Padoeka toea H. A. Turungku Radja keradjaan Boeol
dikaroeniai Bintang terseboet oleh Tamoe agoeng, karena
kegenapan 25 tahoen mendjadi Radja. (Verslag jang
engkap nanti akan menjoesoel).
Pereconomian di-Boeol.
Oleh jang berwadjib Pt. HPB, sesama dengan Pt. Ra¬
dja serta pegawai negeri bersama2 dimadjoekan perintah
jang lebih keras dari biasa soepaja anak negeri mema¬
djoekan pekerdjaan sawah dan ladangnja. Demikianlah
disegala kampoeng, terboeka keboen dan sawah2. Djika
kiranja boekan pengaroeh moesim kemarau maka Boeol
idak chawatir akan kekoerangan makanan nanti
So'al coprah
Djoega oleh jang berwadjib sangat dipentingkan oe¬
roesan coprah dari anak negeri dan soepaja mendapat
perbaikan, sekarang ada Mantri Coprafonds toean Oemar
Abdoerrasjid memberi penerangan pada kaoem soepaja
kwaliteit coprah bertambah baik, dan beroleh harga jg
baik, dan tidak meroegikan kaoem.
Hasil Hoetan (damar)
Dahoeloe selagi masa jang djaja segala2nja, di Boeol
terkenal sebagai satoe negeri jang mengeloearkan hasi
oetan oemp. damar, rotan, soklat dll. Tiba diam dalam
beberapa waktoe. Kini di Leok telah ada Damar-central
jang dioesahakan oleh Pt. van Schravendijk selakoe H.P.
B., bersatoedjoean dengan Pt. Zelfbestuurder Boeol dan
mantri (pegawai) lainnja. Maksoed teroetama diantara¬
nja akan memperbaiki kwaliteit damar disini, jang me¬
mang njata makin lama makin baik itoe. (Serba serbinja
jang pandjang lebar akan dipaparkan kelak nanti ber¬
hoeboeng dengan riwajat jang djelas)
Emas pertoeloengan jang maha besar.
Sjoekoer dengan adanja mas dionderafd. Boeol, maka
pendoedoek tertolong benar. Oempamanja oentoek belas
ting dalam masa doenia crisis ini, orang di Boeol- Lin¬


tidoe- Paleleh sangat tertoeloeng emas. Disini Boeol, lain
dari Lintidoe jang diboeka oleh M.M.P. doeloe, ada djoe
ga terdapat dibeberapa tempat, oemamanja di Taloean
oeloe Boeol, di Lakea Boeol Barat, oentoek District Biaoe.
Oentoek district Boenobogoe biasa djoega orang ambil
mas di Matinan, Boelagidoen, dll. Oentoek district Pale¬
eh, di Lintidoe itoelah. Njata djika orang radjin, disini
idak soesah benar


TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OEANG
SIMPANAN JANG KOEKOEH
Oeang simpanan senantiasa teroes dapat dibaja
dengan tidak diberitahoekan lebih dahoeloe.
Boenga 1940 3%.
Dipinta kepada penjimpan-penjimpan akan me¬
ngoendjoekan boekoenjadikantoor Spaarbank, soe
paja boenga itoe dapat dimasoekkan dalam boekoenja
Directie


Meliat soeaminja mendapat
sakit kepala, sang isteri lantas
ambil Obat Poeder Sakit Kepala
Tjap Matjan boeat menoeloeng
sakit kepala soeaminja itoe.
Kaoem isteri selamanja sedia
Obat Tjap Matjan dalam roemah


A


TONDANOWEG 8C - TELF. 95 MANADO


ARCHITECT-AANNEMER.


Het adres voor


adviezen, taxaties, toezicht, ontwer¬
pen en uitvoeringen van gebouwer
en waterbouwkundige werken, we¬
gen, schuilkelder, schuilloopgraver
en diverse werken.
Beleefd aanbevelend,
E. D. DENGAH.


N.

LI.



SEGALA TEMPAT
BI5A DAPAT BELI
pi


gesakande rpid Eareka Daredgrice typ
be Eren kahada verkinan dat de
mea negbinen gerebareerd heart

zea taro
SiESen itae GieE
oendeereparatau ten eke aan


ATELIER LI CIHONG
BIOSCOOPLAAN No. 27
MANADO.


MEADGIOGENN
(oper gstonegrar ese
ENEES


Adres satoe2nja boeat pembetoelan
mesin toelis, brandkast, gramophoon,
mesin mendjahit dil. mesin2 ketjil.
Soerat kesaksian jang tertjetak di¬
samping ini memboektikan pada toean
tentang kebaikan pekerdjaan kami
Lebih djaoeh kami djoega meng¬
tjet perkakas roemah dengan matjam2
warna kajoe


GeREEST NOESL NE
EN VERKOUDHEID


Lembar kedoea


Tahoen ke 23


23 Augustus 1941 — 30 Djsun 2492


Demokraten merapatkan barisannja
ANTARA premier Inggeris Churchill dan president
Amerika-serikat Roosevelt telah dilangsoengkan moesja
warat dilaoet Atlantic. Pembitjaraan itoe memang telah
dikira2kan bakal berlakoenja dan dalam pelbagai siaran
soedahlah dikemoekakan pengiraan itoe oleh djoeroe2,
kabar jang ternjata mempoenjai hidoeng jang tadjam
Dalam pertemoean itoe antara itoe djago demokrasi te
lah ditetapkan sikap jang pasti dalam tjara2nja membas
mi nazisme. Dalam oesaha membasmi koeasa nazi itoe
doea pendekar demokrasi mengambil pendirian, bahw
kesentosaan doenia hanja bisa ada dan terpelihara selan¬
djoetnja, sesoedah kekoeasaan2 jang mengoetamakan
kekerasan diatas keadilan itoe dimoesnakan, djika pada
semasing bangsa dimoeka boemi ini diberikan keleloeasa
an hidoep menoeroet kehendak dan dibawah pemerintahan
jang disoesoen menoeroet kesoekaan masing2 sambil hor
mat-menghormati satoe akan jang lain. Adapoen pembas
mian koeasa nazi adalah toedjoean jang pertama-tama
Oleh sebab itoe pemberian bantoean pada Roes meroepa
kan djoega pokok pembitjaraan oetama dalam pertemoe
an doea djago demokrasi itoe. Maoe di Barat, maoe di
Timoer negeri2 demokrasi, dibawah pimpinan Inggeris
Amerika akan bersatoe dan tersatoe dalam oesahanja
memoesnakan nazi, jang pada dewasa ini tergaboeng da¬
lam „as" serta pengikot2nja. Sikap Inggeris/Amerika jg
pasti ini rasanja tidak sedikit memberi pengaroehnja pa¬
da kedjadian2 di Asia Timoer sini. Apakah dirapatkan
nja barisan demokraten ini akan dapat mentjegah Japar
mengoeloerkan tangannja ke Mhang Thai (Siam), itoe
didalam hari2 mendatang ini akan dapat kenjataannja
Agaknja pihak demokraten, jang boeat di Pacific meroe
bakan ABCD-front jang terkenal, telah pasti tidak akan
membiarkan lagi pihak „as" merampoengkan programnja
di Pacific. Sekiranja anggota „as" di Pacific sini, jalah
Japan bertetap dalam sepak tindaknja sebagaimana telah


IVoepots nedOOU dendan
oenjoeman jang Mao


eint oen coloat bhoen. 2.5 et
BAROE
briek Amerika; harga


Boesa obat gosok gigi Colgate jang moesta
djab mengilangken sisa-sisa makanan jan
paling ketjil jang ketinggalan di lobang
ketjil dalem gigi. Ini sina2 makanan bis
membikin gigi roesak dan napas berbao¬
tida enak.
Sikatlah Toean-Njonja poenja gigi dengan
tentoe saben hari doea kali sama oba¬
gosok gigi Colgate. Toean-Njonja poenj
gigi djadi sehat poeti
seperti moetiara dan
napas djadi segar.



pan. Djadi kapal2 jang datang ke Wladiwostock dengan
membawa alat2 perang sebagai bantoean goena Roes jang
mendjadi moesoeh jang sedang berperang dengan kor
tjonja Japan, jalah Djerman, sedikitnja akan membang
kitkan perasaan mengiri pada Nippon. Rasanja boekan
moestahil, dengan satoe dan lain alasan pihak Nippon
akan beroesaha mentjegah dibawahnja alat perang vis
Wladiwostock goena Roes oentoek memerangi Djerman
anggota sekoetoe „as" itoe


asoe
kit di perme
enjo
Obati lekos de
Oesir
nd


Anusol Suppositorio
menjegah banja
sakit dan kasoesahan


Qnaooe


Disamping Thai kelihatannja soal pelaboehan Wladi¬
wostock meroepakan badan pertikaian antara demokrater
dan „as", atau lebih tegas, antara Amerika/ Inggeris da
Japan. Pihak Japan dikatakan telah memperkoeat ter
taranja dibatas2 Mantsjoekwo dan Siberia (Roes). Tin
dakan kearah Selatan itoe agaknja dibarengi dengan jang
kearah Oetara, sehingga Japan kearah doea pihak soedah
siap oentoek menghadapi sesoeatoe kemoengkinan. Boleh


nja telah didapatkan kemenangan besar dimedan2 perang
sekiter Smolensk dan didaerah Oekraina, ternjata diper
benarkan oleh berita2 dari pihak Roes, jang mengakoei
djatoehnja kota Smolensk dalam tangannja tentara Hit
ler dan ditinggalkannja kota Nicolajef, ditepi laoet Hitam
oleh pasoekan2 Roes. Dengan djatoehnja Smolensk dita
ngan Djerman, djalan kearah Moskou djadi terboeka ba¬
gi Hitler dan sekiranja pihak Roes tidak dapat lagi mem¬
bentoek garis pembelaan baroe dibelakang Smolensk, ma¬
ka kedoedoekan Moskou sekarang dalam keadaan sangat
terantjam. Melihat tidak diterimanja berita lebih djaoeh
tentang pertempoeran2 sesoedah Smolensk dimedan pe¬
rang sitoe, maka roepanja kemadjoean tentara Djerman
tidak dapat dilangsoengkan dengan tjepatnja tapi per¬
tempoesan2 diteroeskan sebagaimana tadinja bereboet
Smolensk. Desakan Djerman kearah laoet Hitam agaknja
lebih berhasil. Kaloe tadinja berbareng dengan direboet
nja Smolensk, Djerman wartakan djoega terdapatnja ke¬
menangan2 didaerah Oekraine, sekarang dikabarkan di
tinggalkannja kota Nicolajef oleh tentara Roes, hal mana
memboektikan kemadjoean Djerman jeang pesat kedjoe
roesan Zwarte zee itoe. Didoedoekinja Nicolajef berart
bahwa kota Odessa, jang terdapat djoega ditepi laoet Hi
tam, disebelah Barat Nicolajef, sekarang soedah terke
poeng. Garisan Djerman pada awal minggoe ini kira2 ada
berdjalan dari belakang Smolensk keselatan sampai di¬
sebelah Selatan-daja dari Kief dari sitoe membiloek ke¬
Timoer sampai tepat diarah Selatan Kief laloe kearah
Tenggara sampai ditepi laoet Hitam. Dengan bagitoe se¬
moea daerah Roes jang disebelah Barat garis itoe dikoea¬
ai atau terkepoeng oleh tentara Djerman. Disebelah Oe


tara Smolensk garis Djerman itoe tepat kearah Oetara
dimoelaikan di Mantsjoeria, laloe Tiongkok dan baroe.
djadi Nippon masih menantikan kesoedahannja pergoe¬
sampai ditepi Selatan telaga Peipus laloe membelok ke
ni Indo-China dan boleh djadi berikotnja Thai, maka


etan doea raksasa dimedan perang Eropah-Timoer itoe
pihak demokraten agaknja telah memastikan hendal
Rasanja kaloe dilihatnja, kontjo as-nja, Djerman disana
menjeroekannja: sampai disini, tidak boleh lebih djaoeh
berada diatas angin, Japan tidak akan meliwatkan ke¬
Pada saat ini garis itoe terdapat diantara Indo-China¬
sempatan pada bertindak djoega disebelah Timoer, oen
dan Thai. Diliwatinja garis itoe berarti berkobarnja pe¬
oek melekaskan keambroekannja Stalin. Pendeknja ke¬


rang dibahagian doenia sini. Moengkin sekali, bahwa
Tokyo akan dapat disedarkan olen sikap jang pasili dari
pihak ABCD itoe dan disaat penghabisan masih berbalik
haloeannja.
Bantoean pada Roes
jang didjandjikan oleh Amerika dan Inggeris itoe, ter
oetama tentoe terdiri dari alat perang. Pembawaan bar
toean ini, melihat kedoedoekan Roes pada dewasa ini
jang boeat daerahnja di Eropah sama sekali terpoetoes
perhoeboengannja dengan laoet (terketjoeali ditepi laoes
Hitam), sehingga dari loear tidak dapat lagi dimasoekkan
sesoeatoe apa, dengan tidak meliwati daerah jang dikoe
asai Djerman, tentoe tak boleh tidak akan mesti liwat
Wladiwostoek, itoe pelaboehan Roes dipantai Siberia-ti¬
moer. Letaknja kota Wladiwostoek tidak djaoeh dari ke
poelauan Japan, ja boleh dibilang dipinggirnja laoet Ja


mana djoega arah tindak Japan dihari2 berikot, selama
nja besar kemoengkinannja ia akan berhadapan dengar
pihak demokraten jang seperti dikatakan diatas itoe
sekarang soedah merapatkan barisannja sebagai oedjoen
pertemoean Churchill-Roosevelt itoe. Sebab sekiranja Nip
pon mengarahkan perhatiannja ke Oetara, maka ia akan
bentrokan dengan Amerika/Inggeris jang hendak mem
bawa alat perang ke Wladiwostock itoe. Sementara di
Thai poen telah diletakkan garis jang tak dapat diliwa
tinja, soekalah ia tidak poela betrokan dengan demokri
ten. Betapapoen diboelak-balikkan, kadaan di Pacific pa¬
da dewasa ini tetap genting dan kalau Tokyo tidak tam


barat sampai di Reval, ditepi teloek Finland. Disebelal
Oetara Leningrad pihak Finland/Djerman mengabarkan
direboetnja Sodavala disebelah Oetara baratnja telaga
Ladoga
Menoeroet perhitoengan2 ahli, maka pertempoerar
Djerman/Roes digarisan Smolenak itoe (sebeloemnja kota¬
ini direboet Djerman) dalam akibatnja beloem membawa
kepoetoesan dalam perang Roes/Djerman, akan tetapi sa¬
ngat penting bagi pihak jang menang dalam pergoeletan
itoe. Sekarang kemenangan didapatkan oleh Djerman
dan melihat perlawanan2 Roes jang diteroeskan dengan
idak koerang hebatnja, rasanja kepoetoesan2 jang diha
rapkan Djerman sesoedah Smolensk, beloem djoega di
perolehnja. Tjoema tidak dapat disangkal, bahwa kedoe¬
doekan Djerman dimedan perang Eropah Timoer itoe
mendjadi banjak lebih baik dari sedoeloenja Smolensk





bahkan sedikit air pada anggoernja, bentrokan rasanj
Menoedjoe Kaukasusi
soekar dapat ditjegah lagi
Menemboesnja tentara Djerman sampai ditepi Oetara
dari laoet Hitam itoe mempoenjai erti tidak ketjil bagi
Smolensk djatoeh, Odessa terkepoeng.
berlandjoetnja pertempoeran2 Djerman/Roes. Sebahagiar
Pembilangan pihak Djerman tempo hari, bahwa oleh
besar dari daerah gandoem Oekraina sekarang berada
dibelakang garisan Djerman, dus dalam genggamannja
Berita2 tentang dipindahkannja hoofdkwartiernja Hitler
ke Oekraina memberikan pengoendjoekan, bahwa pihak
Djerman agaknja semingkin lebih mementingkan tem
boesannja kearah daerah minjak di Kaukasus dari pad
kearah Moskou. Bahwa antjaman Djerman terhadap Kau¬
kasus itoe sangat diperhatikan oleh negeri2 sekoetoe, itoe
njata dari kehiboekan2 diplomatiek Roes dan Inggeri
terhadap Iran. Berita2 tersiar, bahwa Djerman telah me
madjoekan pelbagai toentoetan pada Iran, sementara pi
hak Inggeris/Roes djoega telah menasihatinja soepaja
mengeloearkan orang2 Djerman jang terdapat di Iran,
sebab mereka itoe membahajakan negeri terseboet. Apa¬
kah pembilangan2 itoe sekedar propaganda kedoea pihak
belaka, ataukah itoe menandakan bakal terdjadinja hal2
jang hebat dipodjok sitoe, tidaklah dapat dipastikar
Melihat betapa tentara Inggeris jang terdapat di Syria
sesoedah pena'loekkan negeri ini masih beloem dipindah
toede
kan ke Masir, maka dapat ditarik kesimpoelan, bahwa
pihak Inggeris sedang bersiap disitoe oentoek mengha
Maad
dapi sesoeatoe kemoengkinan. Iran pada dewasa ini keli
hatannja mempoenjai kedoedoekan terhadap Djermar
disatoe pihak dan Inggeris/Roes dilain pihak jang bersa¬
joua
maan dengan kedoedoekannja Thailand (Siam) terhadap
Inggeris disatoe pihak dan Japan dilain pihak. Bedanja
sadja, bahwa di Iran pihak Djerman masih djaoeh dar
waara.
batas2nja dan hanja tentara Inggerislah jang berdekatar
NEEMT
jaitoe diperwatasan Syria-Iran, sedang di Thai keadaan
ada bagitoe roepa sehingga tentara Thai kesatoe pihak
dengan langsoeng berhadapan dengan Inggeris dan kelai
EX
VI
pihak dengan Japan
roT


BEKENDMAKING.
De Burgemeester van Manado maakt ingevolge het
bepaalde bij artikel 96, lid 2 der Locale Raden ordonnar
tie bekend, dat de begrootingsrekening van Uitgaven en
Ontvangsten voor het dienstjaar 1940 gereed is en vana
heden gedurende een maand voor een ieder ter Gemeente¬
Secretarie ter inzake is gelegd.
MANADO, 23 Augustus 1941


Lembar kedoea


Tahoen ke 23


23 Augustus 1941 — 30 Djsun 2492


LG


Demokraten merapatkan barisannja
ANTARA premier Inggeris Churchill dan presiden
Amerika-serikat Roosevelt telah dilangsoengkan moesja
warat dilaoet Atlantic. Pembitjaraan itoe memang telah
dikira2kan bakal berlakoenja dan dalam pelbagai siaran
soedahlah dikemoekakan pengiraan itoe oleh djoeroe2
kabar jang ternjata mempoenjai hidoeng jang tadjam
Dalam pertemoean itoe antara itoe djago demokrasi te¬
lah ditetapkan sikap jang pasti dalam tjara2nja membas
mi nazisme. Dalam oesaha membasmi koeasa nazi ito
doea pendekar demokrasi mengambil pendirian, bahwa
kesentosaan doenia hanja bisa ada dan terpelihara selan
djoetnja, sesoedah kekoeasaan2 jang mengoetamakan
kekerasan diatas keadilan itoe dimoesnakan, djika pada
semasing bangsa dimoeka boemi ini diberikan keleloeasa¬
an hidoep menoeroet kehendak dan dibawah pemerintahan
jang disoesoen menoeroet kesoekaan masing2 sambil hor
mat-menghormati satoe akan jang lain. Adapoen pembas
mian koeasa nazi adalah toedjoean jang pertama-tama
Oleh sebab itoe pemberian bantoean pada Roes meroepa¬
kan djoega pokok pembitjaraan oetama dalam pertemoe
an doea djago demokrasi itoe. Maoe di Barat, maoe de
Timoer negeri2 demokrasi, dibawah pimpinan Inggeris
Amerika akan bersatoe dan tersatoe dalam oesahanja
memoesnakan nazi, jang pada dewasa ini tergaboeng da
lam „as" serta pengikot2nja. Sikap Inggeris/Amerika ja
pasti ini rasanja tidak sedikit memberi pengaroehnja pa¬
da kedjadian2 di Asia Timoer sini. Apakah dirapatkan
nja barisan demokraten ini akan dapat mentjegah Japan
mengoeloerkan tangannja ke Mhang Thai (Siam), itoe
didalam hari2 mendatang ini akan dapat kenjataannja
Agaknja pihak demokraten, jang boeat di Pacific meroe
pakan ABCD-front jang terkenal, telah pasti tidak akar
membiarkan lagi pihak „as" merampoengkan programnja
di Pacific. Sekiranja anggota „as" di Pacific sini, jalal
Japan bertetap dalam sepak tindaknja sebagaimana telah
dimoelaikan di Mantsjoeria, laloe Tiongkok dan baroe:
ini Indo-China dan boleh djadi berikotnja Thai, maka
pihak demokraten agaknja telah memastikan hendak
menjeroekannja: sampai disini, tidak boleh lebih djaoeh
Pada saat ini garis itoe terdapat diantara Indo-China
dan Thai. Diliwatinja garis itoe berarti berkobarnja pe¬
rang dibahagian doenia sini. Moengkin sekali, bahwa
Tokyo akan dapat disedarkan olen sikap jang pasu dari
pihak ABCD itoe dan disaat penghabisan masih berbalik
haloeannja
Bantoean pada Roes,
jang didjandjikan oleh Amerika dan Inggeris itoe, ter
oetama tentoe terdiri dari alat perang. Pembawaan ban
toean ini, melihat kedoedoekan Roes pada dewasa ini
jang boeat daerahnja di Eropah sama sekali terpoetoes
perhoeboengannja dengan laoet (terketjoeali ditepi laoet
Hitam), sehingga dari loear tidak dapat lagi dimasoekkan
sesoeatoe apa, dengan tidak meliwati daerah jang dikoe¬
asai Djerman, tentoe tak boleh tidak akan mesti liwata
Wladiwostock, itoe pelaboehan Roes dipantai Siberia-ti
moer. Letaknja kota Wladiwostock tidak djaoeh dari ke¬
poelauan Japan, ja boleh dibilang dipinggirnja laoet Ja¬


vS. IVopan nedoOU daengan
N
oenjoeman jang Mao



Boesa obat gosok gigi Colgate jang moesta¬
djab mengilangken sisa-sisa makanan jan
paling ketjil jang ketinggalan di lobang
ketjil dalem gigi. Ini sira2 makanan bisa
membikin gigi roesak dan napas berbaoe
tida enak.
Sikatlah Toean-Njonja poenja gigi dengan
tentoe saben hari doea kali sama oba¬
gosok gigi Colgate. Toean-Njonja poenja
gigi djadi sehat poet
seperti moetiara dan
napas djadi segar.



pan. Djadi kapal2 jang datang ke Wladiwostock denga
membawa alat2 perang sebagai bantoean goena Roes jang
mendjadi moesoeh jang sedang berperang dengan kon¬
tjonja Japan, jalah Djerman, sedikitnja akan membang
kitkan perasaan mengiri pada Nippon. Rasanja boekan
moestahil, dengan satoe dan lain alasan pihak Nippor
akan beroesaha mentjegah dibawahnja alat perang via
Wladiwostock goena Roes oentoek memerangi Djerman
anggota sekoetoe „as" itoe.


osoo
permoe¬


esir penj
lekos d
laënnja! Obo
poe
ngan Anusol S
V
g me
sakit dan kasoesahan.
Gnuooe
Terdopat di roemoh2 obat¬


Disamping Thai kelihatannja soal pelaboehan Wladi
wostoek meroepakan badan pertikaian antara demokrate
dan „as", atau lebih tegas, antara Amerika/ Inggeris dar
Japan. Pihak Japan dikatakan telah memperkoeat ten
taranja dibatas2 Mantsjoekwo dan Siberia (Roes). Tin
dakan kearah Selatan itoe agaknja dibarengi dengan jang
kearah Oetara, sehingga Japan kearah doea pihak soedal
siap oentoek menghadapi sèsoeatoe kemoengkinan. Boleh
djadi Nippon masih menantikan kesoedahannja pergoe
letan doea raksasa dimedan perang Eropah-Timoer itoe
Rasanja kaloe dilihatnja, kontjo as-nja, Djerman disan
berada diatas angin, Japan tidak akan meliwatkan ke
sempatan pada bertindak djoega disebelah Timoer, oer
toek melekaskan keambroekannja Stalin. Pendeknja ke¬
mana djoega arah tindak Japan dihari2 berikot, selama
nja besar kemoengkinannja ia akan berhadapan dengar
pihak demokraten jang seperti dikatakan diatas itoe
sekarang soedah merapatkan barisannja sebagai oedjoeo
pertemoean Churchill-Roosevelt itoe, Sebab sekiranja Nij
pon mengarahkan perhatiannja ke Oetara, maka ia akar
bentrokan dengan Amerika/Inggeris jang hendak mem¬
bawa alat perang ke Wladiwostock itoe. Sementara (
Thai poen telah diletakkan garis jang tak dapat diliwa
tinja, soekalah ia tidak poela betrokan dengan demokra
ten. Betapapoen diboelak-balikkan, kadaan di Pacific pa¬
da dewasa ini tetap genting dan kalau Tokyo tidak tam
bahkan sedikit air pada anggoernja, bentrokan rasanj
soekar dapat ditjegah lagi!
Smolensk djatoeh, Odessa terkepoeng
Pembilangan pihak Djerman tempo hari, bahwa oleh


R


nja telah didapatkan kemenangan besar dimedan2 perang
sekiter Smolensk dan didaerah Oekraina, ternjata diper¬
benarkan oleh berita2 dari pihak Roes, jang mengakoe
djatoehnja kota Smolensk dalam tangannja tentara Hit¬
ler dan ditinggalkannja kota Nicolajef, ditepi laoet Hitam
oleh pasoekan2 Roes. Dengan djatoehnja Smolensk dita
ngan Djerman, djalan kearah Moskou djadi terboeka ba¬
gi Hitler dan sekiranja pihak Roes tidak dapat lagi mem¬
bentoek garis pembelaan baroe dibelakang Smolensk, ma¬
ka kedoedoekan Moskou sekarang dalam keadaan sangat
terantjam. Melihat tidak diterimanja berita lebih djaoeh
tentang pertempoeran2 sesoedah Smolensk dimedan pe
rang sitoe, maka roepanja kemadjoean tentara Djermar
tidak dapat dilangsoengkan dengan tjepatnja tapi per¬
tempoesan2 diteroeskan sebagaimana tadinja bereboet
Smolensk. Desakan Djerman kearah laoet Hitam agaknja
lebih berhasil. Kaloe tadinja berbareng dengan direboet
nja Smolensk, Djerman wartakan djoega terdapatnja ke
menangan2 didaerah Oekraine, sekarang dikabarkan di
tinggalkannja kota Nicolajef oleh tentara Roes, hal mana
memboektikan kemadjoean Djerman jeang pesat kedjoe
roesan Zwarte zee itoe. Didoedoekinja Nicolajef berarti
bahwa kota Odessa, jang terdapat djoega ditepi laoet Hi¬
tam, disebelah Barat Nicolajef, sekarang soedah terke
poeng. Garisan Djerman pada awal minggoe ini kira2 ada
berdjalan dari belakang Smolensk keselatan sampai di¬
sebelah Selatan-daja dari Kief dari sitoe membiloek ke
Timoer sampai tepat diarah Selatan Kief laloe kearal
Tenggara sampai ditepi laoet Hitam. Dengan bagitoe se¬
moea daerah Roes jang disebelah Barat garis itoe dikoea¬
sai atau terkepoeng oleh tentara Djerman. Disebelah Oe
tara Smolensk garis Djerman itoe tepat kearah Oetar
sampai ditepi Selatan telaga Peipus laloe membelok ke¬
barat sampai di Reval, ditepi teloek Finland. Disebelah
Oetara Leningrad pihak Finland/Djerman mengabarka
direboetnja Sodavala disebelah Oetara baratnja telaga
Ladoga
Menoeroet perhitoengan2 ahli, maka pertempoeran
Djerman/Roes digarisan Smolensk itoe (sebeloemnja kota
ini direboet Djerman) dalam akibatnja beloem membawa
kepoetoesan dalam perang Roes/Djerman, akan tetapi si¬
ngat penting bagi pihak jang menang dalam pergoeletan
itoe. Sekarang kemenangan didapatkan oleh Djermar
dan melihat perlawanan2 Roes jang diteroeskan dengar
tidak koerang hebatnja, rasanja kepoetoesan2 jang diha
rapkan Djerman sesoedah Smolensk, beloem djoega di
berolehnja. Tjoema tidak dapat disangkal, bahwa kedoe
doekan Djerman dimedan perang Eropah Timoer itoe
mendjadi banjak lebih baik dari sedoeloenja Smolensk
Menoedjoe Kaukasus?
Menemboesnja tentara Djerman sampai ditepi Oetara
dari laoet Hitam itoe mempoenjai erti tidak ketjil bag
berlandjoetnja pertempoeran2 Djerman/Roes. Sebahagia
besar dari daerah gandoem Oekraina sekarang berada
dibelakang garisan Djerman, dus dalam genggamannja
Berita2 tentang dipindahkannja hoofdkwartiernja Hitler
ke Oekraina memberikan pengoendjoekan, bahwa piha
Djerman agaknja semingkin lebih mementingkan tem
boesannja kearah daerah minjak di Kaukasus dari pada
kearah Moskou. Bahwa antjaman Djerman terhadap Kau
kasus itoe sangat diperhatikan oleh negeri2 sekoetoe, itoe
njata dari kehiboekan2 diplomatiek Roes dan Inggeris
terhadap Iran. Berita2 tersiar, bahwa Djerman telah me
madjoekan pelbagai toentoetan pada Iran, sementara pi¬
hak Inggeris/Roes djoega telah menasihatinja soepaja
mengeloearkan orang2 Djerman jang terdapat di Iran
sebab mereka itoe membahajakan negeri terseboet. Apa
kah pembilangan2 itoe sekedar propaganda kedoea pihak
belaka, ataukah itoe menandakan bakal terdjadinja hala
jang hebat dipodjok sitoe, tidaklah dapat dipastikar
Melihat betapa tentara Inggeris jang terdapat di Syria
sesoedah pena'loekkan negeri ini masih beloem dipindah
kan ke Masir, maka dapat ditarik kesimpoelan, bahw¬
pihak Inggeris sedang bersiap disitoe oentoek mengha
dapi sesoeatoe kemoengkinan. Iran pada dewasa ini kel
hatannja mempoenjai kedoedoekan terhadap Djerman
disatoe pihak dan Inggeris-Roes dilain pihak jang bersa¬
maan dengan kedoedoekannja Thailand (Siam) terhadap
Inggeris disatoe pihak dan Japan dilain pihak. Bedanja
sadja, bahwa di Iran pihak Djerman masih djaoeh dari
batas2nja dan hanja tentara Inggerislah jang berdekatar
jaitoe diperwatasan Syria-Iran, sedang di Thai keadaan
ada bagitoe roepa sehingga tentara Thai kesatoe pihak
dengan langsoeng berhadapan dengan Inggeris dan kelain
pihak dengan Japan


BEKENDMAKING.
De Burgemeester van Manado maakt ingevolge he
bepaalde bij artikel 96, lid 2 der Locale Raden ordonnan
tie bekend, dat de begrootingsrekening van Uitgaven en
Ontvangsten voor het dienstjaar 1940 gereed is en vanaf
heden gedurende een maand voor een ieder ter Gemeente
Secretarie ter inzake is gelegd


MANADO, 23 Augustus 1941.


KENG HWA POO


SIKAP DAN TEMPAT KAOEM
PEREMPOEAN.
Dalam Perang Doenia II ini lebih lagi dp. dalam Pe¬
rang Doenia I (1914-'18) doeloe, kaoem perempoean toe
roet berbagian dalam oesaha mengoeatkan tenaga pepe¬
rangan negerinja masing2. Perang Doenia I itoe beloem
lagi bersifat perang totaliter, jang tak berbatas seperti
sekarang ini. Masih berbeda djoega antara barisan front
peperangan, ja'ni balatentra orang peperangan jang
menggoenakan sendjata oentoek berdjoang, - „combat
tant” namanja, - dengan orang isi negeri bangsa preman,
jang tidak toeroet mentjampoeri perdjoangan - „non¬
combattant" namanja. Serangan moesoeh tidak sampai
kebelakang barisan peperangan, meroesak-membinasa ke¬
dalam negeri. Ra'jat dibelakang barisan peperangan ti¬
dak seberapa merasakan dan menderitakan hébatnja ke¬
ganasan peperangan. Perdjoangan dan pertahanan men
djadi bagian balatentra angkatan peperangan semata-ma¬
ta. Tidak tjampoer orang isi-negeri dalam pekerdjaan
itoe, istimewa orang perempoean
Tapi tiap2 negeri jang berperang dimasa itoe ditanah
Eropa, hampir segala tenaga laki2nja, jang sehat dan
koeat habis terpakai dalam balatentra semoeanja. Dibe¬
lakang barisan peperangan itoe sangatlah kekoerangan
enaga oentoek berbagai-bagai pekerdjaan. Dalam peroe¬
sahaan tanah, bertjotjok, memetik, memotong dan me
moengoet toemboeh2an hasil boemi; dalam peroesahaan
laberik barang makanan, pakaian dan alat peperangan
dalam peroesahaan parit galian, dalam peroesahaa
pengangkoetan: kereta api, trem, auto, perahoe dan ka¬
al2 disoengai2. Pada hal segala pekerdjaan itoe perloe
dioesahakan; malah lebih dari dalam masa damai, jang
doenia bertolong-tolongan menghasilkan dan berkirim¬
kiriman segala keperloean antara satoe dengan lain.
Dalam masa itoe kaoem perempoean madjoe kemoeka
disegala medan pekerdjaan. Lain dari pada kerdja 'amal
bantoean, jang memang soedah biasa dimasa perang, se
perti kerdja „Palang Merah" merawat orang loeka dan
sakit, menolong membagi makanan, teroetama kepada
anak2 jang melarat dan mengoesahakan pakaian panas
oentoek moesim dingin dsb., kaoem perempoean dimasa
itoe masoek dalam segala matjam pekerdjaan, jang dari
doeloe2 terpandang pekerdjaan laki2 semata-mata. Baik
bangsa pekerdjaan jang menghendaki tenaga badan, da¬
lam tambang-galian dan fabrik, atau jang menghendak
kepandaian technik dengan tenaga, mengerdjakan mesin
mendjalankan kreta; maoepoen jang menghendaki pela
djaran dan ketjerdasan pengetahoean. Dalam empat ta¬
hoen Perang Doenia I itoe beberapa banjak sangka2 dan
kira2 tentang sifat dan deradjat bangsa perempoean, jg
soedah mendjadi kejakinan berabad-abad, sama2 kepada
bangsa laki2 dan bangsa perempoean, terboekti salahnja
Setelah habis perang itoe bangsa perempoean mendapat
pengakoean persamaan deradjatnja didalam
hoekoem dengan bangsa laki2 dikebanjakan medan ke
nidoepan; oentoek peladjaran dan pekerdjaan. Dalam ke¬
banjakan negeri jang memakai hoekoem dan peratoeran
demokrasi, bangsa perempoean oentoek pertama kali da
am riwajat doenia mendapat hak2 demokrasi dalam po¬
litik; hak soeara memilih dan hak dipilih bagi madjelis:
perwakilan memboeat hoekoem dan memerintah. Hak2
jang dibeli dengan ketjakapan dan djasa jang soe¬
dah terboekti!
Dalam Perang Doenia II sekarang ini kita meliha
samboengan riwajat itoe. Sekali lagi doenia, hampir se¬
loeas-loeasnja, terdjeroemoes dalam perang jang hebat
Djaoeh lebih hebatnja dari Perang Doenia I. Tidak la¬
gi ada barisan medan peperangan, jang mendjadi pagan
bagi negeri dibelakangnja. Peperangan boleh dibawa
sampai ketengah-tengah tiap2 negeri, jang berperang
Batasnja hanja bergantoeng kepada djaoehnja djalan
kapal terbang, djadi daripada sekali moeatan bakal-api¬
nja, ja'itoe benzin penerbang. Maka sampai 1500 bahkan
2000 KM. dari lapang penerbangan tiap2 pihak, tidak
ada lagi negeri jang aman pada kedoea belah pihak.
Sebab itoe kekoeatan pertahanan tidak boleh lagi diha¬
rapkan daripada balatentra angkatan peperangan sadja


Wuktoe
hukerdja
Djika toean merasd
sedikit tjape waktoe
sedeng bakerdja atau
dahaga menggodo
toean, minoemlah
satoe botol Watson"
Orange Squash jang
menjegarkan dan asel¬
rasanja. Toean poenja
pikiran dan badan
mendjadi segar kom¬
bali oleh karenanja.



G
ORANUE

SRSA A. CAT
seSSseas  T
SGCASH


Negeri Inggeris, dari oedjoeng-keoedjoengnja, sewaktoe
waktoe boleh didatangi serangan oedara dari padang2 pe
nerbangan Djerman disepandjang pesisir Barat benoe
Eropa. Sebaliknja angkatan oedara dari negeri Inggeris
boleh menjampaikan serangannja sampai ke Berlijn dari
Barat dan sampai kebagian oetara negeri Italia; dan
dari daerah Laoet Tengah kebagian Selatan negeri Italia.
Sekarang bertambah dengan Roeslan, jang serangannja
dari Timoer soedah poela sampai ke Berlijn
Tidak poela hanja bom sadja jang mesti dikoeatirkan
dari oedara itoe. Melainkan balatentra pajoeng poer
mesti dikoeatirkan sewaktoe-waktoe boleh datang me
lajang dari atas awang2; membawa kelengkapan pepe¬
rangan jang tjoekoep2; sampai beriboe2 banjaknja, se
perti soedah terdjadi di Kreta dan dimedan peperangan
Roesland pada kedoea belah pihak.
Matjamnja peperangan jang baroe ini mewadjib
kan pertahanan matjam baroe poela didalam seloeroeh
egeri. Segenap negeri mendjadi barisan pepera
ngan. Perbedaan antara combattant, angkatan balatente
ra jang bersendjata dengan non-combattant, orang is
negeri jang tidak bersendjata, laki2 dan perempoean, toea
dan moeda, besar dan ketjil, jang boengkoek dan jang
patah, tidak ada lagi. Tidak ada orang jang tersingki
dengan jakin dari pada bahaja peperangan. Maka disitoe
kita lihat batas medan pekerdjaan perempoean sekali la¬
gi pindah. Perempoean mesti menghadapi bahaja pepe
rangan jang sekeras-kerasnja
Pentjobaan inipoen mendapati bangsa perempoean ti
dak berkekoerangan sifat oentoek menghadapinja ditiap


tiap negeri jang didatangi pentjobaan itoe.
Dalam pidato Baginda Ratoe Elisabeth, permaisoeri
adja George VI, jang disiarkan radio ditoedjoekan ke¬
Amerika, meengoetjapkan sjoekoer dan terima kasih
atas bantoean bangsa Amerika itoe, kita dengar kesak
sian jang pasti tentang ketjakapan bangsa perempoean
linegeri Inggeris menghadapi bala peperangan itoe. Se¬
telah menjatakan terima kasihnja Ratoe Elisabeth ber
sabda
Disamboeng.
ROEMAH DITIMPAH POHON.
Akan ada boentoetnja!
Tentang itoe roemah di Singkil (Ketangweg) jang
ditindih oleh pohon kelapa toembang, dapat dikabarkan
lagi, bahwa oleh jang wadjib sedang dilakoekan penje
idikan jang teliti. Sebagaimana soedah dikatakan, jang
poenja roemah pernah beroeroesan tentang pohon kelapa
itoe dengan rooiwezen gemeente dan pihak itoe pernal
menjelidiki laloe menjoeroeh jang tersangkoet oentoek
beroeroesan dengan hm.kedoea, moela2 sampai disitoe
sadja. Belakangan kembali hal itoe dioesoet dan pihal
jang poenja pohon semoelanja soedah loeaskan, tetapi
ketika pohon itoe hendak ditebang, jang poenja pohor
tak soeka loeaskan, sampai sekarang pohon itoe soedal
mengambil korban. Harap jang berwadjib soeka menje¬
lidiki doedoeknja hal dengan seksama, oleh sebab ketje
akaan ini tidak moengkin djadi sekiranja toean pohor
meloeaskan kelapa itoe dipotong.


ian darah tiada bersik
Darah jang tiada ie
sebah penjakit jang tiada sedikit
bilangannja Penjakit itoe dengan
gampang dapat toean tiegah de
ngan pi Joodkali boendar teloer
Oentoek penjakit seperti
Oerata terasa kakoe tadeer
skegikingsbengek darab koeg
dan sakit Endiokateheumiagak).


djum
enuk


Tidoer!


Apa U kenal kasenengan dan perloenja tidoer dengen tentrem?
Pengoesoelan' menoeroet ilmoe pengalahoean telah mengoendjoek,
bahoea 83% dari orang2 jang tidoer tida enak alawa tida tentrom,
poekoel rata sesoeda 9 hari moelai minoem satoe tjangkir Ovo¬
maltine sabelonnja pergi tidoer, telah alamken bonjak sekoh
perboeken
Djika U tidoer tida enak tjobalah minoem Ovo. Ovomaltine
dlangken „kagentingan di bagian dalem" dan lantaran berhorge
dimakan dan gampang antioer dapet memperbaeki imbangon
dalem U poenja orgonisme. Dengen bagitoe U pasti aken bise
tidoer dengen tentren


4 E


KENG HWA POO


Tida dda obat /koedi lebih
baèk dayi pada
4
ALAM-SENDIRI!
Toean taoe, kenapa Dunlopis
Herb Tonic ada satoe minoe¬
man begitoe mandjoer? Seboh
di dalem itoe ada dipake daon¬
daon obat paling moestadjah
jang Alam ada beriken/ Uun¬
lops Herb Tonic dibikin/ me¬
noeroet satoe recept Timoer
resia jang toea sekalf dari
daon-daon obat pilihah, jang
membersihken dan nemper¬
koeatken darah, beriken ka
koeatan baroe pada prang
orang lemah dan semboehken
penjakit-penjakit seperti pe¬
njakit boeah-pinggang (nier),
soesah boeang-aer, pentjer
nahan tida boek, entjok, pilek
dan banjak laen-laen poela,
Satoe sendok-makan sadja.:
atawa 4 kali sate¬
hari, membikip toeop
djadi sehot kogat
dan bersoemangetl.


DUNLOP's


Hvg. Hormsen Verwey à Dunlop N.


LBT 95-612 CH/M


SABOEN TOILET SPESIAL BOEAT NEGERI JANG PANAS


KOMOWEG 21.


Wegens vertrek te koop:


RUIME 5-ZITS OPEN FIAT.


esaabis main sport, lepaskonlah lelah sebentar, dan omong2 sedikit.
Bahwa orang banjak berkeringat, itoelah memang moestinja, apa¬
lagi di negri panas ini, tetapi djaga soepaja B. O. (Body odour- baoe
keringat) djangan dateng mengganggoe.
Ini B. O. bisa bikin orang tida kepingin dilihat di dalem perkoem¬
poelan, dan maka itoe bahaja B.O. haroes disingkirken.
Djika Toean dan Njonja ingin, soepaja diri tida tertjela, pakelah
saboen Lifebuoy Toilet jang disoekai oleh berjoeta-joeta orang
boeat memperlindoengken diri sehari-hari dari B. O.


Saboen Lifebuoy Toilet
mengandoeng bahan-bahan
jang terpilih boeat member
sihken betoel semoea daki“
keringat. Dengan pake sa¬
boen ini Toean tjega moen¬
tjoelnja B. O., jaitoe baoe
jang tida enak dari diri Toean
jang sering kali djadi sebah
oentoek lain2 orang, boeat
tida bergaoel sama Toean


PENDIDIKAN ANALYST DI M.T.S.
Ternjata banjak pikiran orang jang salah tentang
pendidikan terseboet. Sekarangpoen masih selaloe disiar¬
kan kabar, kebanjakan kabar angin, tentang lamanja pen¬
didikan itoe, djoega bahwa pendidikan analyst itoe hanja
berhoeboengan dengan ’ilmoe kimia, dan kabar lain2 la¬
gi. Djika rapport commissie penerangan tentang peng¬
adjaran techniek dibatja sampai habis dengan saksama,
maka terbatjalah bagaimana telitinja dioeraikan mak¬
soed2 diwaktoe jang datang, sedang advies commissie ek¬
samen analyst jang dipakai sebagai dasar dimoeatkan
poela selengkapnja (Commissie examen analyst itoe di¬
bentoek oleh Nederlandsche-Chemische Vereeniging voor
Nederlandsch-Indië).
Agaknja akan bergoena bila maksoed2 baroe itoe se¬
kali lagi dengan singkat dioeraikan disini. Beberapa per¬
kara jang ketjil2 jang akan mesti dioeroes lagi selama
peladjaran analyst groep jang pertama tidak dibitjarakan
disini. Dalam garisnja jang besar rapport commissie jg
terseboet kemoedian ini akan ditoeroet, tapi sebab kekoe¬
rangan waktoe, maka tjoema rantjangan boeat bagian
peladjaran jang pertama dapat diselesaikan, sedang ba¬
gian2 jang sisanja akan diatoer kemoedian hari lagi, bila
ada tempo oentoek itoe.
Baik jang beroleh diploma H.B.S. 5 tahoen maoepoer
jang berdiploma Mulo B. atau H.B.S. tiga tahoen boleh
ikoet peladjaran itoe. Bagi jang berdiploma H.B.S. 5 ta¬
hoen peladjaran itoe lamanja 3 tahoen, setahoen dari
padanja di M.T.S. Bagi jang berdiploma Mulo B. atau
H.B.S. 3 tahoen peladjaran itoe lamanja 4 tahoen, 2 ta¬
hoen pada M.T.S. Pada penghabisan peladjaran praktijk
dan theorie di M.T.S., diadakan eksamen (dinegeri Be¬


Menjemboehkan batoek


Kasihlah njonja poenja onak minoem
satoe sendok Obat batoek Cham¬
berlain kapan in moelai batoek. Ini
obat enak rasanja dan dengan tjepat
menghilangkan pengrasaän gatal di¬
leher, melegahkan lobang
oedara dan menjemboehkan
batoek.
Baik boeat orang besar.
dan anak baji


importeors. HObpertS ico


landa diseboet eksamen bagian pertama) jang sama boe¬
at tjalon anal.st chemisch dan tjalon analyst medisch
Kemoedian dari itoe baroelah dipisahkan peladjaran ma¬
sing2, tjalon analyst boleh memilih sendiri vak jang isti¬
mewa baginja. Hal ini sama dengan peladjaran dineger¬
Belanda, jaitoe pengadjaran jang istimewa dimoelai se¬
oedah eksamen „bagian pertama". Peladjaran boeat ba¬
gian jang pertama seboleh-bolehnja melingkoengi vak2
theorie dan praktijk jang diwadjibkan djoega dinegeri
Belanda; ada djoega perbedaan jang ketjil-ketjil, tapi
itoe tidak begitoe penting.


Pertjaja pada diri sendiri


Di K.E.S. di Soerabaja, disitoe akan dimoelai peladjar¬
an M.T.S., soedah ada daftar pengadjaran boeat semen¬
tara oentoek peladjaran itoe bagian jang pertama. Bila
berloe daftar pengadjaran itoe akan dioebah, jaitoe de¬
ngan persetoedjoean goeroe-goeroe baroe jang akan di¬
angkat dan commissie eksamen analyst. Tapi jang pen¬
ting ialah bahwa peladjaran itoe boleh dimoelai sekarang
ni.
Seperti dinegeri Belanda djoega, sesoedah eksamen
bagian pertama, tjalon analyst itoe kira2 doea tahoen la¬
manja mesti mengoendjoengi laboratorium jang ditoen¬
djoekkan oentoek mereka. Djadi mereka itoe telah terpa¬
kai sekali dilaboratorium seroepa itoe sesoedah eksamen¬
nja jang pertama. Tentoelah, bahwalaboratorium boeat
tjalon analyst chemisch berlainan sekali dengan labora¬
torium boeat tjalon analyst medisch.
Sehabisnja doea tahoen itoe akan diadakan eksamen
penghabisan, dan ketika itoelah mereka boleh mendapat
diploma analyst. Jang dimaksoedkan ialah soepaja mere¬
ka itoe seperti dinegeri Belanda dapat menempoeh eksa
men dalam beberapa bagian (rubrieken); hal itoe berhoe
boengan djoega dengan laboratorium2 tempat mereka itoe
soedah bekerdja. Bagian2 itoe tentoelah tidak dapat sa¬
ma benar dengan dingeri Belanda, karena dinegeri ini
oempamanja pemeriksaan hasil onderneming jang akan
mesti lebih dipentingkan, sedang keuringsdienst-ervaring
dan penjelidikan dipaberik gas koerang pentingnja disini
bila dibandingkan dengan dinegeri Belanda. Dimaksoed
soepaja rubriek2 dan laboratorium2 itoe dipilih dengan
persetoedjoean cammissie eksamen analyst. Boeat meng¬
atoer peladjaran bagian jang kedoea masih banjak tempo¬
lagi.
Boeat pendidikan medische analysten jang seperti di¬
katakan tadi tidak berapa banjak jang perloe, akan di¬
mintapersetoedjoean dari D.V.G.


